Tema 9 

Kayanya Negeriku 



Belajar di Rumah 


Kamu akan belajar mengenal 
berbagai kekayaan alam yang 
ada di lndonesia. Hal ini akan 
membuat kamu lebih tahu 
bagaimana memanfaatkan 
berbagai sumberdaya alam 
dengan bijaksana. 


Belajardari Lingkungan 

Kamu dapat mengamati 
sumberdaya alam yang ada 
di lingkungan sekitarmu. 

Kamu juga dapat mengamati 
bagaimana orang-orang 
di sekitarmu dalam 
memanfaatkan sumberdaya 
alam. 


Kerja sama dengan 
Orang Tua 

Diskusi'kan dan ajak ananda 
untuk membaca teks tentang 
sumber daya alam yg dapat 
diperbarui yang ada di 
lndonesia. Diskusi'kan berbagai' 
kekayaan alam lndonesia 
dan bagaimana masyarakat 
memanfaatkannya. 



















Subtema 1: 

Kekayaan Sumber Energi di' Indonesia 


Ayo Mengamati' 



Amatilah gambardi' bavvah i'ni', lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 



1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? 


V_ J 

2. Berapa banyakah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? 



V J 

3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam 
kegiatan sehari-harimu? 



Subtema 1 : Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 1 



































V. 


Ki'ta harus banyak bersyukur hidup di bumi 
Indonesia. Bangsa yang dikaruniai sumberdaya. 
Salah satunya sumberdaya energi. Mulai dari' 
minyak, gas, sampai’ yang bukan rm'nyak. 

___ J 


Malam im' li'ngkungan tempat tinggal Bem' gelap gulita. Hujan sejak sore 
di’sertai’ angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrikdi' dekat 
rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Bem' terputus 


Bem' 

Ayah Beni 
Beni 

Ayah Beni 
Bem' 

Ayah Beni 


Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? 

Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Bern'. 

Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? 
Suplai listrikrumah kita ini berasaldarigardu indukdiSemarang. 
Wah, jauh sekali. 

Benar Beni, listrik termasuk sumber energi. 

Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik 
contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber- 
sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah 
pembangkit listrik. 

Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita 
harus benar-benar bijak menggunakannya. 


2 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 










Ayo Mengamati' 



Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. 
Ayo kita cari tahu bagaimana listrikdihasilkan dan manfaatnya bagi kehi'dupan 
kita. 


Amatilah gambar berikut. 



Ayo Membaca 



Bacalah bacaan ini! 


Airdan Lfstrik 


Air memiliki manfaat yang sangat besar 
bagi' kehi'dupan manusia. Salah satu 
pemanfaatan air adalah sebagai pem- 
bangkit listrik tenaga air. Manfaat air 
sangat besar dan berpengaruh terhadap 
kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam 
pemanfaat air hendaknya diimbangi dengan 
kesadaran menjaga sumberairyang ada 
di bumi. Membuang-buang airmerupakan 
perbuatan yang tidak bijak. 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 3 
















































Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh 
apa pun. Kegiatan sehari-han akan terganggu ketika pasokan air dan listrik 
terganggu. 

Di lndonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi 
masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling 
mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau 
bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem 
dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk 
digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan 
energi listrik. 

Airmerupakan salah satu sumberenergi yang cukup berlimpah. Air menyimpan 
energiyangcukupbesar. Aliran airmampu menggerakkan kincir yangdibangun 
di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk 
menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. 
Energi listrikyang dihasilkan pun semakin besar. 


1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? 

r \ 


2 . 


3. 


_ J 


Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? 


Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? 


Dengan adanya PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketersediaan energi listrik 
ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk 
menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita 
sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. 


4 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 












T 


Ayo Berlatih ® 


Perhatikan lampu yang ada di rumahmu! 

Apa yang terjadi saat sakelar lampu dltekan? 
Tullskan pendapatmu pada kolom di' bawah i'm'! 


Pendapatku 




V_ J 

Saat sakelar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus 
h'strik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari' peri'stiwa tersebut terjadi' 
perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan 
panas. 


Tuliskan peralatan di' rumahmu yang menggunakan energi h'stn'k dan 
kegunaannya. 


No 

Nama Peralatan 

Kegunaan 

1 . 



2. 



3. 



4. 



5. 



6. 



7. 



8. 



9. 



10. 




Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 5 





















Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun 
lingkungansosial. Lingkunganmenjadipenyedia berbagaisumberdaya.Sumber 
daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang 
kehidupan manusia. 


Ayo Membaca 



Lingkungan 



Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan 
lingkungan sosial. 


Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 
memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 


1. Lingkungan sebagai Tempat Mencari Makan 

Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani 
memperoleh sumber penghidupannya dari lahan 
pertanian. Pengusaha memperoleh sumber 
penghidupan nafkah dari proses produksi yaitu 
mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 

2. Lingkungan sebagai Tempat Bekerja 



Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas 
untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas 
tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi 
sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan 
antarmanusia dengan sesamanya. Melalui 
interaksi sosial manusia mampu mencapai 
kesejahteraan hidupnya. 



6 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 













































3. Lmgkungan sebagai Tempat Tinggal 

Kalian tentu bisa membayangkan jika 
suasana lingkungan rumah kotordan penuh 
dengan sampah yang bau. Tambahan lagi 
bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, 
airyang keruh, dan listrikyang padam. 

Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan 
seperti itu bukan? 



Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika 
keadaanlingkungannyaberubah.lkantidakdapatbertahanhidupdidaratdan 
kambingtakdapathidupdiair.Setiapmakhlukhidup memerlukanlingkungan 
tertentu sebagai tempat tinggal. 

T 


Ayo Berlatih 


lnformasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? 

Lengkapi peta pikiran berikut. 

Ç " \ 

Apakah lingkungan? 


V_ J 



ç \ 

Apa saja fungsi 
lingkungan bagi 
manusia? 


Ç \ 

Mengapa lingkungan 

bisa memengaruhi 
aktivitas manusia? 





_ J V_ J 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 7 




















1. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit 
kamu paharni artinya. 

Selanjutnya cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui 
kamus. 


Kata 

Arti 






















2. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut! 


Kesimpulanku 


V. 


J 


8 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 
























Kamu telah membaca bacaan yang berjudul "Lingkungan". Sekarang, carilah 
informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di 
sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. 

Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. 


No 

Manfaat Lingkungan 

1 . 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


10. 



Ayo Renungkan 



1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 

/ \ 


_ J 


2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari i'rn'? 

r N 


_ J 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 9 



























3. Keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari i'ni'? 


r 


'N 


V 


J 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari i'rn'? 

r N 


_ J 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya airdalam kegiatan sehari- 
hari di rumahmu! Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan 
seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah 
dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghematair! 


10 Buku Si'svva SD/Ml Kelas IV 












Mem'kmati hidup di lingkungan yang 
nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai 
warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak 
memanfaatkan berbagai' sumber energi'. 

Di si’si lain, menjaga dan 
melestarikan lingkungan, merupakan 
salah satu kewajiban kita. 




Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan 
mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu 
merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban 
merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita 
terima disebut hak. 


Apa hak dan kewajiban kita terhadap li'ngkungan? 

Diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. 

r \ 

Hak kita terhadap lingkungan: 

1. Mem'kmati lingkungan segar. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

V_ zz _ J 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 11 

















r 


Kewajiban kfta terhadap lingkungan: 

1. Membersihkan lingkungan dari sampah- 

2 . 

3 . 

4 . 


5. 

Vl 




J 


Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban 
kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus 
ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut 
adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari- 
hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air dan membuang sampah pada 
tempatnya. 

Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapatdilakukan dengan 
kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya dengan bemyanyi menyanyikan 
lagu-lagu bertemakan lingkungan. Contohnya lagu yang berjudul "Alam Bebas". 


Alam Bebas 


Mars Gembira 

4/4 H.Muchtar 


2.71 32 12 7.65 


/ftl. 



i 

-i- 





7 k 




m¥ O 

J V = 

■J—J 

J 

- -- 

i =■ 


A lam yang lu as be bas Kar ya ti 


76 56 3.12 3636 4.56 


gjt n— i , 


- 

\ 






f 


Tm • m 7 m P 



m 7 A 

m 



— e 

- J. —J— L 

m - m } 




a da ba tas Sla lu se di a Di a ba gi ki 


7 5.32 


3 2 


7 5 












7 


A 


ta se mu a 


lam yang in dah me gah 


sla lu se 


12 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 



























































61. 1 6.56 72.75 i 167 


tfg k ^ . ■ - 1 1 ■ 1 . 1 1 




r m < 

W W m 

§> J [ 1 


—d - *—* 

1 fi f ñ —-L J—i 

i— f— r J r i 


di a Mem be n a ja ran nya pan dang an lu 


5.5 7.7. 73 75 3 6.1. 7.7 7.7. 


W~c 

p p 

f 

7 « - 


f 5 f £ 

P P 


r r 1 


- D * J 


r r 

-P—F — 1 


as Ma ri ki ta se ko lah di sa na A gar 



da pat Iu as lah pan dang an Di sa na 



2 5 6 7 1 



ta kan be la jar 


2 7 7 

M r r 

ber pan dang 


1 


an 



T 


Ayo Berlatih ® 


Pelajarilah lagu "Alam Bebas" sampai kamu dapat menyanyikan dengan 
baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, 
gunakan iringan dengan alat musik yang ada di sekitarmu. 

Agar bisa menyanyikan satu lagu dengan baik, kamu hams mengetahui nada dan 
tempo lagu. 

A. Nada 

Nada adalah bunyi yang beraturan dan memi'li'ki' frekuensi' tertentu. Dalam 
musik setiap nada memilikj ti'nggi nada atau tala tertentu. 


CDE FGABC 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 13 













































































Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada 
sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki 
perbedaan arti. 


B. Tempo 

Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam 
birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. 
Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama 
metronome. 

Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian 
kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada 
dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk 
menyatakan kecepatan lagu yang tepat. 


Ayo Renungkan 




Metronome 

Sumber: Galery Clipart 


1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 


_ J 


2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari im'? 


r 




V_ J 

3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 

r 


V_ J 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? 

r -\ 


_ J 


14 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


















Kerja Sama dengan Orang Tua 



Nyanyikan lagu "Alam Bebas" di hadapan orang tuamu. 
Selesai bernyanyi', mi'ntalah pendapat dari orang tuamu. 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 




Ayo Membaca 



lndonesia adalah bangsa yang memiliki 
banyak sumber energi. Sumber energi mulai 
dari minyak dan gas bumi (migas) sampai 
yang bukan minyakdan gas bumi (nonmigas). 
Sumber-sumber energi tersebut tersebar di 
seluruh pulau-pulau yang ada di lndonesia. 
Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak 
demi' kesejahteraan penduduknya. 



A. Sumber Energi yang Tidak Dapat Diperbarui 

Sumber energi yang tidak dapat diperbarui 
merupakan sumber-sumber energi yang 
akan habis. Sumber energi tersebut juga 
tidakdapatdiperbarui lagi. Pada umumnya, 
minyak dan gas merupakan sumber energi 
yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain 
adalah batu bara, gas alam, dan hasil 
tambang lainnya. 

Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari 
tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan 
tahun. 

Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus menerus. 
Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. 

B. Sumber Energi yang Dapat Diperbarui 

Sumber energi yang dapat diperbarui 
merupakan sumber energi yang tidak 
akan habis meskipun digunakan se- 
cara terus-menerus. Sumber energi ini 
dapat rrerrperbami' din'. A±i pula surrber energi 
yang bisa diusahakan atau dibuat oleh 




16 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 




















manusi'a. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam 
menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan dan 
tumbuhan. 


T 


Ayo Berlatih ® 


Matahari merupakan sumberenergi yang terbesarbagi bumi. Energi matahari 
tidakakan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh 
alam terutama makhluk hidup. 

Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi 
kehidupan manusia. 

Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. 


. . 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di' lndonesia 17 















































































T 


Ayo Berlati'h ^ 


Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang 
ada di daerah tempat ti'nggalmu. 

Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan 
orang-orang di sekitar tempat tmggalmu. 

Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data 
mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. 

Coba, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? 

f \ 

Narasumber: 

1. Orang tua 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

V __ J 

2. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data 
kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu? 

f \ 

Daftar Pertanyaan 

1. Siapa nama Bapak/lbu? 

2. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai' di li'ngkungan sekitar 
Bapak/lbu? 

3 . 

4 . 

5 . 

V ___/ 

Kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan 

daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Kamu dapat melakukan sendiri atau 

berkelompok dengan 3-4 temanmu. 


18 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 












Tuli'skan hasil wawancaramu dalam bentuk berlkut. 


LAPORAN HASIL WAWANCARA 


Tanggal Wawancara 
Data Hasil Wawancara 


No. 

Nama 

Narasumber 

Pertanyaan 

Jawaban 

1 . 




2. 




3. 




4. 




5. 




6. 




7. 




8. 




9. 




10. 





Ayo Renungkan 



1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 

r 




V, 


J 


2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 

f \ 


V __ J 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 19 


































3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 

r N 


_ J 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? 


_ J 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah aktivitas 
keluargamu. Identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang 
menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat 
diperbarui. 

Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua 
atau anggota keluargamu yang lain! 

Hasil pekerjaan : 


_ J 


20 Buku Si'svva SD/Ml Kelas IV 


















Pada pelajaran yang lalu, kita telah 
mengetahui jenis-jenis sumberdaya energi. Kita 
pun seharusnya makin tahu dan makin bijak 
memanfaatkan sumberdaya energi yang ada. 





Benarsekali, Beni. Kita sebagai warga negara 
Indonesia memiliki hakdan kewajiban termasuk 
dalam hal pemanfaatan sumberdaya energi. 
Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat 
dilakukan secara seimbang. 



Bacalah bacaan berikut. 


Hemat Energi' Hemat Biaya 


Hemat energi adalah mempergunakan energi 
yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang 
kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena 
itu, kita harus mempergunakannya sehemat 
mungkin. Apabila kita hemat menggunakan 
energi, kita pun akan menghemat biaya. 

Contoh energi yang perlu kita hemat 
penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan 
energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita 
rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini listrik 
sangat berperan dalam membantu berbagai 
aktivitas manusia sehari-hari. 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 21 






















Untuk mendapatkan listrik manusia harus bersusah payah membuat berbagai 
macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrikantara lain pembangkit 
listrik tenaga air (PLTA), pembangkitlistriktenagasurya (PLTS),danpembangkit 
listrik tenaga uap (PLTU). Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang 
sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat 
dalam menggunakan listrik. 

Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus 
membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya 
penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik maka 
akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. 

Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya marilah kita berhemat listrik 
dengan cara seperti berikut. 

1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 

2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 

3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 

4. Mematikan peralatan elektrom'k jika tidak digunakan. 

5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. 


Javvablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

1. Mengapa kita harus berhemat energi? 


2. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya! 


3. Bagaimanakah cara menghemat listrik? 


22 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 















Berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung 
tiap-tiap paragraf. 

Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. 


Paragraf 

lde Pokok 

Kalimat Pendukung 

1 . 



2. 



3. 



4. 



5. 




Sumber-sumber energi yang ada di lndonesia yang menyangkut kepentingan 
orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, 
gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk 
memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. 

Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber 
energi dan pemanfaatannya. 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 23 











1. Kevvajiban terhadap Sumber Energi 

Setiap orang memiliki tanggung jawab dan 
kewajiban yang besar terhadap lingkungan, 
dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia 
memiliki pengaruh yang besar terhadap 
lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki 
hubungan yang sangat erat satu sama lain. 

Artinya, apa yang dilakukan manusia akan 
berpengaruh kepada alam. 

Oleh karena besamya pengaruh manusia 
terhadap alam, maka manusia berkewajiban 
menjaga alam dengan baik. 

Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

a. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. 

b. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 

c. Menjaga dan melestarikan alam untukmenjaga ketersediaan sumberenerg 

d. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. 

e. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari 
untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. 

Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnyalah kita 
memperoleh hak kita. 



2. Hak Memanfaatkan Sumber Energi 


Setiap orang memiliki hak yang sama untuk 
menggunakan energi agar dapat menunjang 
kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu 
setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak 
mengelola energi diperbolehkan selama tidak 
melanggar undang-undang dan merugikan 
orang lain. 

Jika hak dan kewajiban terhadap sumber 
energi telah dijalankan dengan baik, 
manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan 
dengan baik pula. 



24 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 













Ayo Berdi'skusi' 



Bersama temanmu, coba identifikasilah perbuatan orang-orang di sekitarmu 
berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. 


Perflaku Orang-Orang df Sekftarku 

Contoh Boros Energf 

Contoh Hemat Energf 












Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam. 
Namun, juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut 
dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. 


Ayo Membaca 



Bacalah bacaan berikut. 


Manusi'a dan Lingkungan 


Lingkungan amat penti'ng bagi kehidupan 
manusia karena manusia tergantung kepada 
li'ngkungan. Manusia membutuhkan ling- 
kungan untukmencukupi kebutuhan hi'dupnya. 
Oleh karena itu, lingkungan memi'li'ki' daya 
dukung bagi kehi'dupan. Arti'nya, lingkungan 
mempunyai kemampuan untuk mendukung 
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Oleh karena itu, manusia harus senantiasa 
berbuat baik kepada lingkungan. Manusia 
harus dapat berpiki'r dan berperilaku secara 
tepat, bijak, dan bertanggung jawab. 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 25 


















Hi'dup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendi'ri'. Ki'ta harus 


membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah 
pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin 
kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita 
harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang 
sudah tidak terpakai agartidak mencemari lingkungan. 

Sudahkah kalian berbuatdemikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah 
terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta 
dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan 
kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan 
menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam 
apat membavva dampak positif bagi umat manusia. 


T 



Kamu telah membaca bacaan "Manusia dan Lingkungan". Temukan informasi- 
informasi penting pada bacaan tersebut. 

Lengkapilah peta pikiran berikut. 


r 


Lingkungan memiliki 
daya dukung bagi 
kehidupan. Apa 
maksudnya? 



Sikap apa yang 
seharusnya dilakukan 
manusia terhadap 
lingkungan? 


V. 


r 


Mengapa manusia harus baikterhadap lingkungan? 


26 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 















Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang 
terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban 
pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu 
dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak/ibu guru, atau orang-orang lain 
di sekitarmu. 

Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. 

-\ 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 


Tanggal Wawancara 
Data Hasil Wawancara 


No. 

Nama 

Narasumber 

Pertanyaan 

Jawaban 

1 . 




2. 




3. 




4. 




5. 




6. 




7. 




8. 




9. 




10. 





_ J 


Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang 
ti'nggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan 
kemampuan masing-masing. Hal im' merupakan salah satu perwujudan 
pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 27 






















Ayo 


Bermcrin Peran 



Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban 

warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahammya, 

perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia 

terhadap lingkungan alam. 

Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Mainkan drama berikut. 

Andi : Aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah 
yang dibuang tidak pada tempatnya. 

Lili : Kamu benar, Andi. Tetapi, mau bagaimana lagi? Masyarakat nggak 
menyadari itu. 

Johan : lya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu, ya? Padahal 
kebersihan kan pangkal kesehatan. 

Alisa : Bagaimanakalaukitasosialisasikankepadawargatentangpentingnya 
menjaga kebersihan lingkungan desa kita? Supaya desa tercinta kita 
ini bersih dan sehat. 

Andi : Aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh 
untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. 

Lili : Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang 
yakin ya sebaiknya kita coba saja. 

Johan : Yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. ltu kan salah satu cara 
mewujudkan kesadaran masyarakat, betul nggakl 

Alisa : lya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan memberikan 
undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu 
depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan 
bagi masyarakat. 


Ayo Renungkan 



1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 


V_ J 


28 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 






2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambi'l melalui pembelajaran hari' i'm'? 

r \ 


V_ J 

3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari im'? 

C \ 


_ J 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? 

r \ 


V_ J 


Kerja Sama dengan Orang Tua 



Bertanyalah kepada kedua orangtuamu bagaimanakah kesadaran warga 
masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam? 
Bertanyalah dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan warga masyarakat sekitar 
rumahmu dalam menjaga lingkungan alam! 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 29 


















Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapatdigambarkan 
melalui berbagai bentuk dan cara, salah satunya dengan lagu. Banyak lagu 
yang bertemakan lingkungan, salah satunya lagu berjudul "Hijau Rumahku 
Hijau Bumiku". 


Hijau Rumahku Hijau Bumiku 


C=do; 4/4 


3 3 . . 3 2 3 5 


5 6 6 6 5 4 3 




j j j j I j . . J N j *7l J j 


Ka mi' ke lu ar ga dan a nak cin ta llng kung 

2. .2 2. .212 3.. 5 5 5. .432 1. .3 


Jjj I jjjjj^ 




m 


an 


S’\o lu ber u sa ha lin dung i bu mi ki ta He 



mat meng gu na kan sum ber da ya a lam A 
2 . .2 1 2 3 . + 5 5 + ,4 3 2 1 , . * 


7 


ke han cur an 


£ 


a 

gar 


^--# 


ter hin dar kan da ri' 


1 _ 6 6 6 1 _ 6 6 

^ 3=7 


1_ 5 5 5 L 5 5 


I 0 0 0 10 

n~n n 


Di ru mah di se ko lah 


d i ta ma n d i res to ra n 


30 Buku Sfswa SD/Ml Kelas IV 


























































































1 6 6 6 1 6 6 
5^ 



§■■■ 


Ki to ke mo no ma no ing ot yong sa tu \ ni 


555 5 543 2 


333 




*- J 

Pi loh sam pah pa da tem pat nya 
323 5.-6 6 * . 6 53 2 

i 


Hi 


J JT7~3 1 




J—H- 


jau ru mah ki ta hr jau kam pung ki ta Hi 


2 12 3 


4 3 2 1 


7 




9 -—-# 


jau s'ko lah ki ta hi jau 
3 . . 3 2 3 5 . . 6 6 


ko ta ki ta Hi 
6 5 3 2 . . 2 


J.7JT 


9 --# 


9 - 9 - 


hi jau bu kit ki ta Hi 
5 5 . . 4 3 2 1 . . 


jau sa wah ki ta 

2 . . 2 1 2 3 


7 




jau hu tan ki ta 

1 6 6 6 1 6 6 


hr jau bu mi ki ta 

1 5 5 5 1 5 5 


i n~n n j , n~n n j 




Ma ri ki ta se mu a 
1 6 6 6 1 6 6 


77T]/7 


su ka me na nam po hon 
1 5 5 5 1 5 5 5 . 


m 


-»—#- 


a gar ki ta ter hin dar 
5 5 5 5 


da ri ba nyak ben ca na 
5 4 3 2 1 


w=m 


ing at s'la lu syu kur pa do 


Nyo 


Berlatihlah menyanyikan lagu "Hijau Rumahku Hijau Bumiku". Berlatihlah terus 
hingga kamu dapat bernyanyi' dengan bai'k. Selanjutnya, nyanyikan bersama 
teman-temanmu. Gunakan iringan alat musi’k yang ada di sekitarmu. 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 31 
































































































































































Ayo Membaca 



Bem' begi'tu kagum akan semangat 
para petani. Para petani bekerja 
keras mengolah tanah dan menanam 
berbagai jenis tanaman. Mereka 
bekerja keras memenuhi kebutuhan 
makanan untuk manusia. 



Menjadi petam' banyak dilakukan 
oleh masyarakat yang tinggal di 
pegunungan, dataran tinggi, dan dataran 
rendah. Masyarakat yang tinggal di- 
daerah pesisir pantai, mereka banyak 


yang menjadi nelayan. Mereka semua 
bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat 
luas. Hal i’m' menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumberdaya alam 
dengan aktivitas manusia. 


Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya 
alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan 
memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan 
perkebunan. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah di pesisir 
pantai. Sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan 
laut. 


Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung 
kepada sumberdaya alamnya. 


1. Masyarakat Daerah Pantai 


Pantai merupakan batas per- 
temuan antara daratan dengan 
lautan. Pantai menyuguhkan pe- 
mandangan yang sangat indah. 

Pantai menjadi sumber daya alam 
yang berharga bagi lndonesia. 
lndonesia memiliki banyak pantai 
yang terbentang dari Sabang 
sampai' Merauke. 

Kegiatan ekonomi utama masya- 
rakat di sekitar pantai adalah 
sebagai nelayan. Namun, oleh 



32 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 





















karena pemandangan di pantai sangat indah maka berkembanglah sektor 
pariwi'sata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta 
jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-lat menyelam menjadi usaha 
ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 

2. Masyarakat Daerah Laut 

Potensi perikanan laut lndonesia 
sangatlah besar. Hal im' karena 
sebagian besar wilayah lndonesia 
adalah lautan. Lautmemih'kibanyak 
potensi. Kita bisa memanfaatkan 
berbagai hasil laut seperti ikan, 
mutiara, kerang, kepiting, udang, 
teripang, dan rumput laut. Di laut 
juga ada kegiatan pengeboran 
sumber energi minyak bumi. 

Kita juga bisa memanfaatkan 
laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan 
keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut 
seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 

3. Masyarakat Daerah Sungai 

Sungai merupakan lingkungan alam 
yang sangat penting. Bagi sebagian 
orang,sungai dipergunakan sebagai 
sumber air bagi kehidupannya. 

Namun, bagi sebagian orang yang 
lain, sungai juga digunakan 
sebagai sumber pengairan bagi 
pertaniannya. Sungai yang di- 
bendung dapat dialirkan ke sawah- 
sawah. 

Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu 
usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar 
terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. 
Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, 
pasar ini juga menjadi objek wisata. 




Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 33 


















4. Masyarakat Dataran ti'nggi 



Dataran ti’nggi merupakan wilayah 
dataryangmemilikiketinggianlebih 
dari 400 meter di atas permukaan 
air laut. Daerah dataran tinggi 
baik untuk menanam sayuran dan 
buah-buahan. 


Selain sebagai lahan pertanian, 


dataran tinggi juga merupakan ^ i (/ 

tempat yang cocok untuk tempat I I 

wisata. Karena daerah dataran 

tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih,sejuk,dan segar. Contohnya 
dataran tinggi Dieng, di Wonosobo Jawa Tengah. 

5. Masyarakat Dataran Rendah 

Dataran rendah merupakan 

bagian dari daratan yang memiliki * 



ketinggian antara 0-200 meter 
di atas permukaan laut. Seperti 
dataran tinggi, dataran rendah 
juga dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian. Selain itu, dataran rendah 
juga dimanfaatkan sebagai lahan un- 
tuk mdustri, peternakan, dan pe- 
rumahan. 


T 



1. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan 
daerah tempat tinggalmu! 

2. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam 
yang cocok. 


Pantai 


Laut 


Sungai 


Dataran 

Tinggi' 


Dataran 

Rendah 


34 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 





























Pantai 

Laut 

Sungai 

Dataran 

Tinggi 

Dataran 

rendah 










































Ayo Renungkan 



o° 


1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 


2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 


3. Keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 

/-> 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 35 





































Kerja Sama dengan Orang Tua 



Nyanyikan lagu "Hijau Rumahku Hi'jau Bumi'ku" di depan orang tuamu. 

Selesai bernyanyi, mintalah pendapat kepada orang tuamu. 

Ajaklah orang tuamu bemyanyi. 

Ceritakan makna lagu "Hijau Rumahku Hijau Bumiku" tersebut kepada orang 
tuamu! 


36 Buku Si'svva SD/Ml Kelas IV 




Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan 
dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan 
maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan 
baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai 
kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari 
bencana alam. 


Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu "Manuk Dadali'? Lagu 
tersebut merupakan gambaran burung garuda yang menjadi lambang negara 
kita. 

Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara 
lndonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung garuda terinspirasi dari 
burung elang. 

Perhatikan gambar burung elang berikut. 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 37 






Ayo Membaca 



Konservasi Elang di' Hali'mun Salak 

Burung elang jawa (Nisaetusbartelsi) merupakanacuan lukisan BurungGaruda. 
Namun, kim' jern's burung i’tu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya 
populasi burung elang jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. 
Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih 
fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang 
menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam yaitu perburuan. 
Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. 

Oleh karena itu, lndonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah 
satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak 
mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan 
pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai 
metode lama yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. 
Sebagai bandingan di Thailand pemantauan burung sudah berbasis satelit. 
Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan 
pengamatan mata. 

Sumber: http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/10/31/konservasi-elang-di-halimun-salak-504938.html 


Kamu telah membaca bacaan "Konservasi Elang di Halimun Salak". Adakah 
kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam 
tabel berikut. Kemudian, carilah arti kata-kata tersebut. Dengan bantuan 
Kamus Besar Bahasa lndonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang 
kamu anggap mengetahui. 


No. 

Kata Sukar 

Artinya 

1 . 

Konservasi 

Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu 
secara teraturuntukmencegah kerusakan dan 
kemusnahan dengan jalan mengawetkan; 
pengawetan; pelestarian. 








38 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 









Dari bacaan "Konservasi Elang di Halimun Salak", kamu mengetahui beberapa 
dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang jawa. Apa sajakah 
itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. 




\ 


Perburuan 


\ 


J 




Dampak 
kegiatan 
manusia 
terhadap 
populasi 

& \ elan9 / ^ 

x jawa 7 



Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang jawa? 
Diskusikan bersama teman-temanmu (4-5 orang tiap kelompok). 

Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. 


No 

Usahaku untuk lkut Melestarikan Elang Jawa 

1 

Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang jawa 

2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 39 































T 


Ayo Berlatih K 


Salah satu kevvajiban manusia adalah menjaga h'ngkungan alam. Salah satunya 
melalui konservasi' h'ngkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi' yang 
ada di daerah tempat tinggalmu! 

Carilah javvaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber 
di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, Bapak/lbu guru, 
atau orang-orang lain di seki'tarmu. 

Buatlah laporan hasil vvavvancaramu seperti contoh dalam kotak beri'kut. 


LAPORAN HASIL WAWANCARA 


Nama 


Pertanyaan yang diajukan: Apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah 
ini? 

Hasil Wawancara: 


No. 

Nama 

Narasumber 

Jawaban 

1 . 



2. 



3. 



4. 



5. 



6. 



7. 



8. 



9. 



10. 




Kesimpulan: 




40 Buku Sisvva SD/Ml Kelas IV 
























Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeh'haraan 
dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan 
lingkungannya seperti airdan tanah,secara teraturuntukmencegah kerusakan 
dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya 
kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil 
kita seperti di rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi 
terhadap tanaman. 

Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa lndonesia memiliki kekayaan flora 
dan fauna, baikdari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan 
dan fauna berarti hewan. 

Bangsa lndonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan 
konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna 
tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa lndonesia seperti komodo, 
cenderawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga raflesia, bunga 
cempaka, bunga melati, dan lain-lain. 

0 


Ayo Bernyanyf 


U 

Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di 
Indonesia adalah lagu "Bungong Jeumpa" dari Aceh. 

Bungong Jeumpa 

Lagu daerah Aceh 


6 676 5 6 676 5 


Hl —^—rn—t—^—i 

—1-pT-1-^-1 

L T . l W lL 


TN fi M 0*0ffm 

0 0 m c* 

y 4 ji* 

- -- 


Bu ngong jeum pa bu ngong jeum pa 

Lam si nar be leun lam si nar be leun 


6 6 7 1 7 1 1 1 1* 2 1 7 i 12 1 7 


-9 ^ FT — , 



^ 


rj 0 > 

0 0 w 0 m 

|P 0 

w 0 m 

VnS *** r 


r 


W 

i r 1 




j i r 1 


me gah di A ceh Bu ngong te le beh te le beh 

a ngen peu a yon ru roh me su son me su son 

i 76566 3.2 7 77 23 1* 7 





rj - .. 


M - 

f\ 

0 m 


f 



‘m 





0 m 


w M 

jLm 

fJ 


fl 

’r 

r 



r 


1 ^ 





f- 

r r 1 



—H 


in dah la goi na Pu teh ku neng me jam pu mi 

nyaang ma la ma la Mangthat me be e me nyo ta tem 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 41 


































































6 6 1 1 1 7 6 5 56 7 . 1 7 6 5 6.6 


l Ull 





^« 


f • 



r r - 



rah Keu mang si u lah ci dah that ru pa 

coh Leum pah that ha rum si bu ngong jeum pa 


Nyanyikanlah lagu "Bungong Jeumpa". Berlatihlah hingga kamu hafal syairnya 
dan tepat nadanya. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. 


Ayo Membaca 



Saat asyik bernyanyi, Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan men- 

dengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, Ayah bertepuk tangan. 

Ayah : "Wah, anak ayah pandai menyanyi. Suaranya pun merdu." 

Beni : "Ah, Ayah- Beni jadi malu, nih." 

Ayah : "Lho, kenapa malu?" 

Beni : "Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu, Ayah." 

Ayah : "Oh, kamu ingin mengetahui artinya?" 

Beni : "lya dong, Yah." 

Ayah : "Baiklah, Ayah akan beri tahu arti lagu "Bungong Jeumpa". 

Bunga cempaka, 
bunga cempaka terkenal di Aceh 
Bunga terlebih, terlebih indah sekali 
Putih kuning bercampur merah 
Mekar sekuntum indah rupawan 
Dalam sinar bulan, dalam sinar bulan angin 
ayunkan 

Gugur bersusun, bersusun, yang sudah layu 
Harum baunya kalau dicium 
Alangkah harum si bunga cempaka 

Bem' : "Wah, ternyata bungong jeumpa itu maksudnya bunga cempaka." 

Ayah : "lya, betul. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum." 

Beni : "Wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati 
saja yang harum." 

Ayah : "Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang 
menyukai keharuman bunga cempaka. Dan keharuman bunga 
cempaka im' dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi." 



42 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 


































Bem' : "Wah, hebat ya, Yah." 

Ayah : "Itulah kelebihan manusia, Beni. Kita dapat memanfaatkan alam 
sesuai kondisi geografi's tempat kita tinggal. Kamu tahu tidak, bahwa 
setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara?" 

Bem' : "Wah,Benibelum mengetahuinya,Yah. Lalu,bagaimana memilihnya?" 

Ayah : "Berdasarkan kondisigeografissetiapnegara,pastiada jenistanaman 
bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu, tetapi tidak banyak 
tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga 
sebagai ciri khas negara tersebut." 

Beni : "O, begitu ya, Yah" 

Ayah : "ltulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan 
adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. 

Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan 

kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga 

nasional setiap negara berbeda-beda. 

Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. 


No. Negara 


Bunga 

Nasional 


Gambar 


1. lndonesia 


Melati 



2. Jepang 


Sakura 



Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 43 









No. 

Negara 

Bunga 

Nasional 

Gambar 

3. 

Belanda 

Tulip 

l Ñ 

VI 

11 

'tr 

f 



Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh pervvujudan 
pelaksanaan hakdan kevvajiban manusia terhadap lingkungan alam. 

Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan 
kevvajlban sebagai' vvarga negara terhadap h'ngkungan alam. 

( " 'N 

Kewajiban manusia terhadap hutan 

1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang 
atau gundul. 

2 . 


3. 


4. 


5. 


V 


J 


44 Buku Siswa SD/Ml Kelas IV 

























r 


r 

Kewajfban manusia terhadap sungai 

1. Tidak membuang sampah ke sungai. 

2 . 


3. 


4. 


5. 


V_ J 

( \ 

Kewajiban manusfa terhadap hewan yang terancam punah 

1. Tidak melakukan perburuan. 

2 . 


3. 


4. 


5. 


V 


J 


Subtema 1: Kekayaan Sumber Energi di lndonesia 45 



























( " N 

Kewajfban manusia terhadap pohon 

1. Menanam pohon di sekitar pekarangan. 

2 . 


3. 


4. 


5. 


V. 


J 


Ayo Renungkan 



1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 

r \ 


v_ J 

2. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 



V_ J 

3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 

r \ 


_ J 


4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? 

r ^ 


V_ J 


46 Buku Si'svva SD/Ml Kelas IV 






























